WikipediA 

Bahasa Prusia Kuno 


Bahasa Prusia Kuno, adalah sebuah bahasa yang dahulu 
kala pernah dipertuturkan di Prusia Timur, yang sekarang 
wilayahnya dibagi antara Rusia (Kaliningrad) dan 
Polandia (Warmia dan Mazuria). 

Bahasa ini penting dipelajari karena sangat arkhais, 
sehingga berguna sekali untuk merekonstruksi bahasa 
Indo-Eropa. 

Bahasa Prusia Kuno untuk pertama kali dituliskan pada 
abad ke-13 oleh para misionaris Jerman. 

Dewasa ini ada beberapa percobaan untuk menghidupkan 
bahasa ini kembali di Klaipeda, Lituania. 

Lihat pula 

■ Bahasa Latvia 

■ Bahasa Lithuania 

■ Provinsi Warminsko-Mazurskie 

■ Warmia 

■ Mazuria 


Bahasa Prusia Kuno 

Prusiskai 

Dituturkan di 

Prusia 

Wilayah 

Prusia 

Penutur 

bahasa mati (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

Bahasa Baltik 

Bahasa Baltik Barat 

Bahasa Prusia Kuno 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

bahasa mati 

Diatur oleh 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

? 

ISO 639-2 

bat 

ISO 639-3 

- 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Prusia_Kuno&oldid=14372293" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.14. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























